Sistematika Usulan PDD 


Usulan Penelitian Disertasi Doktor maksimum berjumlah 15 halaman (tidak termasuk 
halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times 
New Roman ukuran 1 2 dengan jarak baris 1 ,5 spasi (kecuali ringkasan satu spasi) dan ukuran 
kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 


Halaman Sampul 

Halaman Lembar Pengesahan 

Lembar pengesahan sudah harus mendapat tanda tangan promotor / ko- promotor 

Halaman Identitas dan Uraian Umum 
Daftar Isi 

Ringkasan (Maksimum 1 Halaman) 

Kemukakan masalah atau kesenjangan yang akan diatasi, kebaruan yang ditargetkan, 
tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan 
dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut serta hasil yang diharapkan. Ringkasan harus 
mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang 
diusulkan, luaran yang dijanjikan, dan rencana lulusS-3. 

Bab 1 Pendahuluan 

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, dan keharuannya, tujuan 
khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa 
yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Kemukakan State of the art dalam bidang yang diteliti dengan menggunakan pustaka 
acuan primer yang relevan dan terkini yang mengutamakan hasil penelitian dari jurnal 
ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah 
dicapai, termasuk peta jalan ( road map ) penelitian secara utuh serta kontribusi dan 
kebaruan yang akan dihasilkan dari penelitian ini. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Lengkapi dengan bagan penelitian yang menggambarkan bahwa penelitian ini 

merupakan bagian dari penelitian disertasi yang sedang dilakukan. Bagan penelitian 

harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana 

luarannya, lokasi penelitian, dan indikator capaian secara terukur 

Bab 4 Biaya dan Jadwal Penelitian 

Pengajuan Anggaran Biaya di dasari atas 2 tahapan yaitu : 

- Tahap 1, mencakup biaya kegiatan operasional penelitian disertasi doktor 

- Tahap 2, mencakup biaya honorarium peneliti 

Jadwal Penelitian disusun dalam bentuk diagram batang untuk rencana penelitian yang 
diajukan 

Referensi 

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan 
urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 
disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam referensi. 


Lampiran — Lampiran 

Lampiran 1. Format Halaman Sampul Penelitian Disertasi Doktor 
Lampiran 2. Halaman Pengesahan Penelitian Disertasi Doktor 
Lampiran 3. Identitas dan Uraian Umum 

Lampiran 4, Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian Disertasi Doktor 


e-pdf by Enrycko 


Pelaksanaan dan Pelaporan 

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal 
berikut: 

• Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian 
Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan logbook ) terhitung sejak 
penandatanganan perj anj ian penelitian ; 

• Menyiapkan bahan monitoring oleh penilai internal dan eksternal dengan mengirim 
laporan kemajuan yang telah disahkan oleh lembaga penelitian dalam format pdf 
dengan ukuran file maksimum 5 MB kelitabmas@stp-bandung.ac.id 

• Mengirim Laporan Akhir Penelitian dan Rangkuman Laporan Akhir Penelitian 
tersebut (Artikel Untuk Jurnal) dalam format pdf dengan ukuran file maksimum 5 
MB ke litabmas @ stp-handung.ac.id . 


Peneliti mengakses e-form di 


http://bit.ly/penelitianstpb 



Isi Form 


* 



Submit 


Dibalas ke email peneliti sesuai dengan 
form yang sudah diisi 

* 


Peneliti mengisi Form PDF yang dapat di 
download di tautan dalam email 


F* 


■m 


Peneliti mengirimkan kembali (Reply) 
Form PDF yang telah di isi & Abstrak 
Proposal ke 

litabmas@stp-bandung.ac.id _ 




Proses Turnitin maks 1 x 24 jam 

Revisi diumumkan melalui email 
Maksimal 2 kali revisi 



Peneliti yang lulus Turnitin selanjutnya 


akan di berikan kepada paper reviewer 


JL 


Puslitabmas tidak menerima file selain 
DOCX/PDF 

Maksimal size file adalah 5 Megabytes 

Puslitabmas tidak menerima dan tidak 
akan memproses pengumpulan secara 
Manual (Melalui Memory/Flashdisk) 

Hasil Seleksi Proposal "Hanya 
dikirimkan melalui Email" 


Peneliti yang tidak lulus otomatis 
terdaftar di kegiatan workshop. 

Bagi peneliti yang lulus seleksi 
diharapkan untuk segera 
menyelesaikan proses selanjutnya. 

Peneliti diharapkan agar tunduk 
terhadap aturan-aturan diatas 
sebagaimana mestinya demi 
kelancaran kegiatan berlangsung 


Proses pengajuan proposal penelitian 

tahap II 

3 Juli - 10 Agustus 2017 


i 


Pengumuman hasil review proposal 
penelitian tahap II 

20 Agustus 2017 ^ 

-*h 


Proses Paper Reviewer 7 x 24 jam 

Revisi diumumkan melalui email 
Maksimal 1 kali revisi 


e-pdf by Enrycko 




